SOAL PAT/UKK 
KELAS 4 TEMA 7 SEMESTER 2 
Kurikulum 2013 

< * 

Ayo, ketjakan soal-soal di bawah ini ofengan benar! 

A. (3.4) 

1. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang tergambar dalam lambang... 

\ Garuda Pancasila C. Bersatu Kita Teguh 

B. Bhinneka Tunggal Ika D. Bercerai Kita Runtuh 

2. Keragaman agama di Indonesia diwujudkan dengan adanya pengakuan terhadap... 
agama oleh negara. 

A. 4 C.6 

B. 5 D.7 

3. Mempelajari dan bangga menggunakan bahasa daerah adalah termasuk upaya 

menjaga... budaya. ’/ , , ; 

4. Suku di Propinsi Banten yang masih memegang teguh tradisi dengan menolak 
kemajuan teknologi adalah suku... 

5. Pelestarian budaya sangat penting karena budaya nasiona! bersumber pada budaya 

6. Sikap menerima keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa dapat mewujudkan ... 

dan... bangsa. ■ ' 

7. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang berbeda agama sedano menjalankan 
ibadah? 



8. Sebutkan 3 cara menghargai keragaman budaya di Indonesia! 





Ayo, kerjakan soal-soat dl bawah ini dengan benarl 
B (3.7) 


Suku Bangsa di Indonesia 

Sejak dahulu kala bangsa tndonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka 
Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. 
Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan 
budaya tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. 

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, bangsa 
Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa 
terbesar adalah Suku Jawa yang meliputi 40,2 persen dari penduduk Indonesia. 
Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku>suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu: 
Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang 
paling sedikit jumlahnya adalah Suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau 
hanya 0,44 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua 
yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14 persen dari 
jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa 
atau 1.2 persen penduduk Indonesia. 


9. Suku bangsa terbesar di Indonesia adalah.... 

'^Jawa C. Papua 

^ Nias ' D. Dayak 

10. Salah satu suku yang tinggal di Pulau Jawa adalah.... 

A. Suku Batak C. Suku Bugis 

B. Suku Dani D. Suku Bawean 

11. Penduduk Indonesia dapat rukun berdampingan meskipun hidup dalam ... suku 
bangsa, bahasa, adat, dan budaya. 

12. Suku yang jumlahnya hanya 0,44 persen dari jumlah penduduk Indonesia adalah.... 

13. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasiia bukan 
sekedar slogan. Kata slogan memiliki arti... 

14. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat dan budaya yang berbeda dengan 
suku lainnya. Kata adat memiliki makna yaitu... * ‘ 


Kain Saiele disebut juga baju Cele merupakan pakaian adat Maluku. Ciri- 
ciri baju Cele terlihat dari motif garis-garis geometris/berkotak-kotak kecil. Baju 
Cele biasanya dikombinasikan dengan kain sarung. Warna kain sarung tidak 
terlalu jauh berbeda, harus seimbang dan serasi. Pemakaian baju Cele juga 
dikombinasi dengan kain pelekat yang disalele, yaitu disarung dari luar dengan 
panjang sampai batas lutut. Pelengkap lain adalah Lenso (saputangan yang 
diletakkan dl pundak). 


15. Apa gagasan pokok pada paragrat di atas? 

16. Tutiskan gagasan pendukung paragraf di atas! 





Ayo, korjakiin soaf-soa/ di bawah ini dengan benari 
D /.'»3) 

17. l .iiikan dan dorongan yang merubah kedudukan suatu benda disebut... 

A Gaya C, Tenaga 

l\. L)aya D* Usaha 

18. Mondorong meja menggunakan gaya... 

A. Listrik C- Otot 

B. Gravitasi U. Magnet 

19. Kertas yang diremas menunjukkan benda dapat mengalami perubahan 
adanya gaya. 

20. Bola yang semula diam ditendang berubah posisi menyebabkan benda d' j 

t l 

21. Buah kelapa jatuh dari pohon karena adanya gaya... 

22. Magnet yang berkutub sama akan saling... 


23. Sebutkan 3 mantaat gaya listrik! 

24. Sebutkan 3 mantaat magnet dalam kehidupan sehari-haril 

Ayo, keijakan soal-soa/ di bawah ini dengan benarl 
£(3.2; 

25. Suku Minangkabau, Mentawai, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung merupakan 
suku yang ada di propinsi... 

A. Aceh Sumatera Barat 

B. Sumatera Utara D. Riau 



Baju adat pada gambar di samping berasal dari propinsi.... 

A. Jawa Timur C. Maluku Utara 

B. Sulawesi Selatan D. Kalimantan Selatan 


27. Bahasa daerah yang digunakan masyarakat di Propinsi Jawa Barat adalah.... 


28. Tari Serimpi, tari Bambang Cakil, tari Gambyong berasal dari propinsi 



Rumah adat suku Minangkabau pada gambar di samping 
disebut.... r 5 , 


30. Usaha memelihara binatang peliharaan 
ekonomi di bidang... 


yang diambil mantaatnya adalah aktMtas 


Tema 7 /K- 13 /Kelas IV/Hal.3 




31. bobiitktin dun jolnsktin iikiitiiaii (tkoMtniii di i>iri(iM(| |((»iik.iiiMiti 

32. Apaponnorlian (liiii. a. 1 knpin ’ h .Immm (. Iiiilirilrl I 

Ayo, kerjakan soat-soal di bawah Inl donaan hanar I 
F. (3.2) 



33. Lagu daerah Apuse memiliki tempo moderato yang artinya ... 

A. Sangat lambat C. Agak cepat 

B. Lambat ' D. Sangat cepat 

34. Dua suku kata yang tidak bernada tinggl pada not di atas yaitu 


35. Lirik selanjutnya dari baris lagu di atas adalah... 
F. f3.3) . 


36. Tari Janger berasal darl provinsi... 

A. Maluku C Papua 

B. Kaiimantan Barat !j. P>ali > 

37. Tari Saman dibawakan secara.... 


38. Sebutkan 3 jenis pola lantai dalam tarianl 
F. (3.4) 


( -.1 


39. Karya seni tempel di samping merupakan contoh karya seni... 

* i I- 


JelBSkan pengertian dari karya seni tempel; a. Karya aplikasi, b. Montase, c. 

Tema 7/K-13/Kelas IV/Hal.4 




